WikipediA 


Bahasa Tengger 


Bahasa Tengger (terkadang disebut Bahasa Jawa 
Tengger ) adalah bahasa yang digunakan Suku Tengger di 
kawasan pegunungan Bromo-Tengger-Semeru yang 
termasuk wilayah Kabupaten Pasuruan, Kabupaten 
Probolinggo, Kabupaten Malang, dan Kabupaten 
Lumajang, Provinsi Jawa Timur. 

Secara linguistik, bahasa Tengger termasuk rumpun 
bahasa Jawa. 

Beberapa orang menganggap bahasa Tengger adalah 
turunan bahasa Kawi dan banyak mempertahankan 
kalimat-kalimat kuno yang sudah tak digunakan lagi 
dalam bahasa Jawa modern. 


Daftar isi 

Penyebaran 
Tata bahasa 
Referensi 
Pranala luar 


Wilayah 

Bahasa Tengger 

Basa Tengger 
onjjimi'fn 

Jawa Timur 

Penutur 

500.000 (sensus 2010)W (tidak 

bahasa 

tercantum tanggal) 

Rumpun 

Austronesia 

bahasa 

ISO 639-2 

■ Paiwanik 

■ Jawanik 

■ Jawa 

■ Bahasa Tengger 

Kode bahasa 

ISO 639-3 

tes 


Penyebaran 


Bahasa Tengger dituturkan di wilayah-wilayah yang didiami suku Tengger yang berada di kawasan 
pegunungan Bromo-Tengger-Semeru, yaitu: 

■ Kecamatan Tosari , Kabupate n Pasuruan 

■ Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo 

■ Desa Ngadas, Kecamat an Poncoku sumo, Kabupaten M alang 

■ Desa Ra nu Pani , Kecam atan Senduro, Kabu paten Lumajang 

Tata bahasa 


Contoh beberapa kata dalam bahasa Tengger adalah: 

■ reang: aku, jika yang berbicara lelaki 

■ isun : aku, jika yang berbicara perempuan 

Apabila abjad a dalam bahasa Jawa modern dibaca O, di Tengger dibaca A. 

Referensi 




































1. A http://sp2010.bps.go.id/files/ebook/kewarganegaraan%20penduduk%20indonesia/index.html 


Pranala luar 


■ (Inggris) Bahasa Tengger (http://www.ethnologue.com/show_language. asp?code=tes) di 
Ethnologue 



Uji coba Wikipedia 
Bahasa Tengger di 
Wikimedia Incubator 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Bahasa_Tengger&oldid=17168302" 


Halaman ini terakhir diubah pada 10 Juli 2020, pukul 14.23. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 















